Mempelajari Tenses 
Bahasa Inggris dengan 
cara yang mudah dan 

efisien 


ORCBN 62-1879-1272-766 


Tenses JD asa 
s ibi.r.. 
II 
SENTENSA 


MDA 


Cee ui a sı 
TIN 
ld le 


74 (1 | 


Bismillahir rahmanir rahim 


MARbook 
Self Publishing 


Judul Buku: 


Tenses Dasar Bahasa Inggris yang Harus Dikuasai 


Penulis: 


Muhammad Agung Riyadi 


Cetakan: 


Pertama, Oktober 2023 


Halaman: 


vi 55 


Penerbit: 


MARbook Self Publishing 


QRCBN: 
62-1879-1272-766 


KATA PENGANTAR 


Buku ini disajikan secara sederhana dan sistematis untuk 
memudahkan dalam mempelajari beberapa tenses mendasar 
dalam bahasa Inggris agar dapat lebih cepat dikuasai. 


Tenses-tenses yang terdapat dalam buku ini yaitu, Present 
Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous dan Present 
Perfect. Lengkap dengan rumus polanya dan juga contoh-contoh 
kalimatnya. 


Di dalam buku ini juga disertakan daftar beberapa kata dalam 
bahasa Inggris beserta terjemahannya. Terdapat pula pola-pola 
Contraction dan ulasan singkat tentang Passive Sentence. 


Semoga buku ini dapat membantu dalam mempelajari bahasa 
Inggris dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang 
membacanya. Amin. 


Ahad, 29-10-2023 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR --- hlm. III 
DAFTAR ISI --- hlm. IV 
BAB I PRESENT SIMPLE --- hlm. 1 


1. Positive --- hlm. 1 

2. Negative --- hlm. 4 

3. Question --- hlm. 6 

4. Negative Question --- hlm.9 


BAB II PAST SIMPLE --- hlm. 12 


Positive --- hlm. 12 

Negative --- hlm. 14 

Question --- hlm. 17 
Negative Question --- hlm. 19 


Po ihe 


BAB III FUTURE SIMPLE --- hlm. 22 


1. Positive --- hlm. 22 

2. Negative --- hlm. 24 

3. Question --- hlm. 26 

4. Negative Question --- hlm. 29 


BAB IV PRESENT CONTINUOUS --- hlm. 32 


1. Positive --- hlm. 32 

2. Negative --- hlm. 33 

3. Question --- hlm. 33 

4. Negative Question --- hlm. 34 
Tambahan --- hlm. 35 


BAB V PRESENT PERFECT --- hlm. 37 


Positive --- hlm. 37 
Negative --- hlm. 38 
Question --- hlm. 40 
Negative Question --- hlm. 42 


PWN Pe 


BAB VI VOCABULARY --- hlm. 44 
Noun --- hlm. 44 


A. Countable Noun --- hlm. 44 
B. Uncountable /Non-Count Noun --- hlm. 45 


Adjective --- hlm. 46 
Verb --- hlm. 47 


A. Regular Verb --- hlm. 47 
B. Irregular Verb --- hlm. 48 


BAB VII CONTRACTION --- hlm. 51 
BAB VIII PASSIVE SENTENCE --- hlm. 54 


VI 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


BAB I 


PRESENT SIMPLE 


1. Positive 


Subject + To be (Present) 


Pada pola ini, to be untuk I adalah am. Untuk you, they dan we 
adalah are. Untuk he, she dan it adalah is. 


Iam a student 

Aku seorang pelajar 
You are a writer 

Kamu seorang penulis 
Het is a seller 

Dia seorang penjual 
She? is a teacher 

Dia seorang guru 
It? is a cat 

(Dia/ini) seekor kucing 


They are teachers 


1 He digunakan untuk laki-laki. 
2 She digunakan untuk perempuan. 
3 It digunakan untuk selain manusia. 


ve 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Mereka adalah guru (para guru) 
Wet are students 


Kami adalah murid (para murid) 


Tam happy 
Aku senang 
You are hungry 
Kamu lapar 
The boy is tired 
Anak laki-laki (ini/itu) lelah 
The girl is thirsty 
Anak perempuan/gadis (ini/itu) haus 
The view is so beautiful 
Pemandangannya sangat indah 
Those students are smart 


Murid-murid itu pintar 


4 We dapat berarti kami, dapat pula berarti kita. Dalam bahasa Indonesia kata “kami” 
dan “kita” memiliki makna yang agak berbeda. Kata “kita” digunakan untuk 
menyertakan orang yang diajak bicara, sedangkan kata “kami” digunakan untuk tidak 
menyertakan orang yang diajak bicara. Seperti seorang kakak yang berkata kepada 
adiknya, “Kita akan bermain di lapangan.” Kemudian si kakak berkata kepada ibu 
mereka, “Kami akan bermain di lapangan.” Pada kalimat pertama menyertakan orang 
yang diajak bicara (yaitu, si adik), sedangkan pada kalimat yang kedua tidak 
menyertakan orang yang diajak bicara (yaitu, si ibu). Untuk mengetahui makna mana 
yang dimaksud ketika menggunakan kata we (ataupun juga kata us, our dan ours) 
dalam bahasa Inggris, maka dapat dilihat dari konteks kalimatnya. 


5. 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


We are lazy 


Kami malas 


Subject + Verb (Infinitive) 


Pada pola ini, untuk He, she dan it maka verb berkonjugasi. 
Misalnya, run menjadi runs, go menjadi goes, bite menjadi bites 
dan fly menjadi flies. 


I know that story 
Aku mengetahui cerita itu 
You read that book everyday 
Kamu membaca buku itu setiap hari 
He goes to school almost everyday 
Dia pergi ke sekolah hampir setiap hari 
She runs so fast 
Dia berlari sangat cepat 
It bites me 
(Dia/ini) menggigit saya 
They go home 
Mereka (pergi) pulang 
We run so slowly 


Kami berlari sangat lambat 


=e 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


2. Negative 


Subject + To be (Present) + not 


Pada pola ini, to be untuk I adalah am. Untuk you, they dan we 
adalah are. Untuk he, she dan it adalah is. 


Iam nota student 

Aku bukan seorang pelajar 
You are not a writer 

Kamu bukan seorang penulis 
He is not a merchant 

Dia bukan seorang pedagang 
She is not a coach 

Dia bukan seorang pelatih 
It is not a dog 

(Dia/ini) bukan seekor anjing 
They are not trainers 

Mereka bukan pelatih (para pelatih) 
We are not disciples 


Kami bukan murid (para murid) 


I am not happy 
Aku tdak senang 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


You are not hungry 
Kamu tidak lapar 
Bambang is not tired 
Bambang tidak lelah 
Andin is not thirsty 
Andin tidak haus 
The view is not beautiful 
Pemandangannya tidak indah 
Bambang and Andin are not diligent 
Bambang dan Andin tidak rajin 
We are not stupid 


Kami tidak bodoh 


Subject + do/does + not + Infinitive 


Pada pola ini, untuk I, you, they dan we menggunakan do. 
Sedangkan untuk He, she dan it menggunakan does. 


I do not know that 
Aku tidak tahu itu 

You do not write this book 
Kamu tidak menulis buku ini 


He does not go to shool with friends 


215% 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Dia tidak pergi ke sekolah bersama teman-teman 
Andin does not run fast 
Andin tidak berlari cepat 
This dog does not bite 
Anjing ini tidak menggigit 
They do not go home 
Mereka tidak pulang 
Bambang and I do not walk so fast 


Bambang dan aku tidak berjalan begitu cepat 


3. Ouestion 


To be (Present) + Subject 


Pada pola ini, to be untuk I adalah am. Untuk you, they dan we 
adalah are. Untuk he, she dan it adalah is. 


Am Ta student? 

Apakah aku seorang pelajar? 
Are you a writer? 

Apakah kamu seorang penulis? 
Is he a buyer? 

Apakah dia seorang pembeli? 


Is she a coach? 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Apakah dia seorang pelatih? 
Is it a bird? 

Apakah (dia/ini) seekor burung? 
Are they coaches? 

Apakah mereka pelatih (para pelatih)? 
Are we drivers? 


Apakah kami supir (supir-supir)? 


Am I happy? 
Apakah aku senang? 
Are you hungry? 
Apakah kamu lapar? 
Is Bambang tired? 
Apakah Bambang lelah? 
Is Andin thirsty? 
Apakah Andin haus? 
Is it beautiful? 
Apakah (dia/ini) indah? 
Are they diligent? 
Apakah mereka rajin? 
Are we smart? 


Apakah kami/kita pintar? 


<7 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


do/does + Subject + Infinitive 


Pada pola ini, untuk J, you, they dan we menggunakan do. 
Sedangkan untuk He, she dan it menggunakan does. 


Do I know this thing? 
Apakah aku tahu benda/hal ini? 
Do you read newspaper every morning? 
Apakah kamu membaca koran setiap pagi? 
Does he go to school every day? 
Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? 
Does she run so fast? 
Apakah dia berlari sangat cepat? 
Does it bite? 
Apakah (dia/ini) menggigit? 
Do they go home? 
Apakah mereka pulang? 
Do we run fast? 


Apakah kami/kita berlari cepat? 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


4. Negative Question 


To be (Present) + Subject + not 


Pada pola ini, to be untuk I adalah am. Untuk you, they dan we 
adalah are. Untuk he, she dan it adalah is. 


Am I not a student? 

Apakah aku bukan seorang pelajar? 
Are you not a writer? 

Apakah kamu bukan seorang penulis? 
Is he not a buyer? 

Apakah dia bukan seorang pembeli? 
Is Andin not a teacher? 

Apakah Andin bukan seorang guru? 
Is it not a chicken? 

Apakah (dia/ini) bukan seekor ayam? 
Are they not teachers? 

Apakah mereka bukan guru (guru-guru)? 
Are we not students? 


Apakah kami bukan murid (para murid)? 


Am I not happy? 
Apakah aku tidak senang? 
-9- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Are you not mad? 
Apakah kamu tidak marah? 
Is he not hungry? 
Apakah dia tidak lapar? 
Is she not thirsty? 
Apakah dia tidak haus? 
Is the view not so beautiful? 
Apakah pemandangannya tidak terlalu bagus? 
Are they not lazy? 
Apakah mereka tidak malas? 
Are we not smart? 


Apakah kami tidak pintar? 


Subject + do/does + not + Infinitive 


Pada pola ini, untuk I, you, they dan we menggunakan do. 
Sedangkan untuk He, she dan it menggunakan does. 


Do I not know about that? 
Apakah aku tidak tahu tentang itu? 
Do you not read every day? 
Apakah kamu tidak membaca setiap hari? 


Does he not go to school every day? 


-10- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Apakah dia tidak pergi ke sekolah setiap hari? 
Does Andin not run so fast? 

Apakah Andin tidak berlari begitu cepat? 
Does this dog not bite? 

Apakah anjing ini tidak menggigit? 
Do they not go home? 

Apakah mereka tidak pulang ke rumah? 
Do we not run fast? 


Apakah kita tidak berlari cepat? 


-11- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


BAB II 


PAST SIMPLE 


1. Positive 


Subject + To be (Past) 


Pada pola ini, to be untuk J, he, she, dan it adalah was, Sedangkan 
untuk you, they dan we adalah were. 


I was a student 

Aku (sebelumnya) adalah seorang pelajar 
You were a writer 

Kamu (sebelumnya) adalah seorang penulis 
He was a seller 

Dia (sebelumnya) adalah seorang penjual 
She was a teacher 

Dia (sebelumnya) adalah seorang guru 
It was a cat 

(Dia/ini) (sebelumnya) adalah seekor kucing? 


They were teachers 


5 Kalimat ini dapat digunakan dalam konteks misalnya, terjadi suara keributan di atap 
rumah dan setelah kondisi tenang penghuni rumah bertanya-tanya tentang apa yang 
baru saja terjadi, kemudian diucapkan kalimat ini, it was a cat, itu tadi kucing. 


-12- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Mereka (sebelumnya) adalah guru 
We were students 


Kami (sebelumnya) adalah pelajar 


I was happy 

Aku (sebelumnya) senang 
You were hungry 

Kamu (sebelumnya) lapar 
He was tired 

Dia (sebelumnya) lelah 
She was thirsty 

Dia (sebelumnya) haus 
The view was beautiful 

Pemandangannya (sebelumnya) indah 
They were smart 

Mereka (sebelumnya) pintar 
We were lazy 


Kami (sebelumnya) pintar 


Subject + Verb (Past) 


Pada pola ini verb yang digunakan adalah verb dalam bentuk 
lampau (Past). Misalnya, knew, went, wrote, talked dan opened. 


-13- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


I knew that 

Aku (sudah) tahu itu 
You read a book last night 

Kamu (sudah) membaca buku tadi malam 
He went to school yesterday 

Dia (sudah) pergi ke sekolah kemarin 
She run so fast yesterday 

Dia (sudah) berlari begitu cepat kemarin 
They went home 

Mereka (sudah) (pergi) pulang 
We answered your question 


Kami (sudah) menjawab pertanyaan Anda 


2. Negative 


Subject + To be (Past) + not 


Pada pola ini, to be untuk J, he, she, dan it adalah was, Sedangkan 
untuk you, they dan we adalah were. 


I was not a student 


Aku (sebelumnya) bukanlah seorang pelajar 


-14- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


You were not a writer 

Kamu (sebelumnya) bukan seorang penulis 
He was not a seller 

Dia (sebelumnya) bukan seorang penjual 
She was nota teacher 

Dia (sebelumnya) bukan seorang guru 
It was nota cat 

(Dia/ini) (sebelumnya) bukan seekor kucing® 
They were not teachers 

Mereka (sebelumnya) bukan guru 
We were not students 


Kami (sebelumnya) bukan pelajar 


I was not happy 

Aku (sebelumnya) tidak bahagia 
You were not hungry 

Kamu (sebelumnya) tidak lapar 
He was not tired 

Dia (sebelumnya) tidak lelah 
She was not thirsty 


Dia (sebelumnya) tidak haus 


6 Lihat pada catatan kaki sebelumnya. 


-15- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


The view was not beautiful 
Pemandangannya (sebelumnya) tidak indah 
They were not smart 
Mereka (sebelumnya) tidak pintar 
We were not lazy 


Kami (sebelumnya) tidak malas 


Subject + did not + Verb (Infinitive) 


I did not know that 
Aku (sebelumnya) tidak tahu itu 
You did not read this book 
Kamu (sebelumnya) tidak membaca buku ini 
Bambang did not go to school yesterday 
Bambang tidak pergi ke sekolah kemarin 
She did not run fast yesterday 
Kemarin dia tidak berlari cepat 
They did not go to school yesterday 
Kemarin mereka tidak pergi ke sekolah 
We did not answer your question last night 


Semalam kami tidak menjawab pertanyaanmu 


-16- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


3. Ouestion 


To be (Past) + Subject 


Pada pola ini, to be untuk I, he, she, dan it adalah was, Sedangkan 
untuk you, they dan we adalah were. 


Was Ta student? 

Apakah (dulu) aku seorang pelajar? 
Were you a writer? 

Apakah (dulu) kamu seorang penulis? 
Was he an athlete? 

Apakah (dulu) dia seorang atlit? 
Was she a teacher? 

Apakah dia (dulu) seorang guru? 
Was ita cat? 

Apakah itu seekor kucing?” 
Were they your friends? 

Apakah dulu mereka adalah temanmu? 
Were we drivers? 


Apakah (dulu) kami supir (supir-supir)? 


7 Lihat catatan kaki no. 5 pada halaman 12. 


-17- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Was I happy? 

Apakah (dulu/sebelumnya/tadi) aku senang? 
Were you hungry? 

Apakah (sebelumnya) kamu lapar? 
Was Bambang tired? 

Apakah Bambang lelah? 
Was Andin thirsty? 

Apakah (dulu/sebelumnya) Andin haus? 
Was it beautiful? 

Apakah dulu/sebelumnya (itu/ini) indah? 
Were they diligent? 

Apakah (dulu) mereka rajin? 
Were we smart? 


Apakah (dulu) kami/kita pintar? 


did + Subject + Infinitive 


Did I know this thing? 
Apakah aku (pernah) tahu benda/hal ini? 
Did you read newspaper this morning? 
Apakah kamu membaca koran pagi ini? 


Did he go to school this day? 


-18- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Apakah (tadi) dia pergi ke sekolah hari ini? 
Did she run so fast last week? 

Apakah dia berlari sangat cepat pekan lalu? 
Did it bite you before? 

Apakah (dia/ini) pernah menggigitmu? 
Did they go home last night? 

Apakah semalam mereka pulang? 
Did we do it last year? 


Apakah kami/kita melakukannya tahun lalu? 


4. Negative Question 


To be (past) + Subject + not 


Pada pola ini, to be untuk I, he, she, dan it adalah was, Sedangkan 
untuk you, they dan we adalah were. 


Was I not a student? 
Apakah (dulu) aku bukan seorang pelajar? 
Were you not a writer? 
Apakah kamu (dulu) bukan seorang penulis? 
Was he not a writer? 
Apakah (dulu) dia bukan seorang penulis? 
- 19 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Was Andin not a teacher? 
Apakah Andin (dulu) bukan seorang guru? 
Was it nota cat? 
Apakah (tadi) bukan kucing? 
Were they not teachers? 
Apakah (dulu) mereka bukan guru (guru-guru)? 
Were we not students? 


Apakah (dulu) kami bukan murid (para murid)? 


Was I not happy? 

Apakah (dulu/sebelumnya) aku tidak senang? 
Were you not mad? 

Apakah (dulu) kamu tidak marah? 
Was he not hungry? 

Apakah dia (dulu) tidak lapar? 
Was she not thirsty? 

Apakah (dulu) dia tidak haus? 
Was the painting not so beautiful? 

Apakah lukisannya (dulu) tidak terlalu bagus? 
Were they not lazy? 


Apakah (dulu/sebelumnya) mereka tidak malas? 


8 Lihat catatan kaki no. 5 pada halaman 12. 


- 20- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Were we not smart? 


Apakah (dulu) kami tidak pintar? 


Subject + did + not + Infinitive 


Did I not know about that? 


Apakah (dulu) aku tidak tahu tentang itu? 
Did you not study last night? 

Apakah semalam kamu tidak belajar? 
Did he not go to school yesterday? 

Apakah kemarin dia tidak pergi ke sekolah? 
Did Andin not work yesterday? 

Apakah Andin tidak bekerja kemarin? 
Did this dog not bite? 

Apakah (dulu) anjing ini tidak menggigit? 
Did they not go home last year? 

Apakah tahun lalu mereka tidak pulang? 
Did we not do our homework yesterday? 


Apakah kemarin kita tidak mengerjakan PR? 


-21- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


BAB III 
FUTURE SIMPLE 


1. Positive 


Subject + Will/Shall + be 


I will be a student 

Aku akan menjadi seorang pelajar 
You will be a teacher 

Kau akan menjadi seorang guru 
He will be a dentist 

Dia akan menjadi dokter gigi 
She will be a nurse 

Dia akan menjadi perawat 
It will be a toy 

Ini akan menjadi mainan 
They will be sailors 

Mereka akan menjadi pelaut 
We will be students 


Kami akan menjadi pelajar 


I will be happy 


-22- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Aku akan senang 
You will be curious 
Kamu akan penasaran 
He will be angry 
Dia akan marah 
She will be sad 
Dia akan sedih 
It will be difficult 
Ini akan sulit 
They will be hungry 
Mereka akan lapar 
We will be thirsty 


Kita akan kehausan 


Subject + Will/Shall + Verb (Infinitive) 


I will go there 


Aku akan pergi kesana 
You will work there 

Kau akan bekerja disana 
He will buy something 


Dia akan membeli sesuatu 


-23- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


She will teach again 
Dia akan mengajar lagi 
That dog will bark again 
Anjing itu akan menggonggong lagi 
They will come again 
Mereka akan datang lagi 
We will deliver this package 


Kami akan mengirim paket ini 


2. Negative 


Subject + Will/Shall not + be 


Dalam setiap pola Future, will not bisa dikontraksi menjadi won't. 
Misalnya, I will not be there menjadi I won't be there (aku tidak 
akan berada di sana). I will not go there menjadi I won't go there 
(aku tidak akan pergi kesana). Will I not be there? menjadi Won’t 
I be there? (apakah aku tidak akan berada di sana?). Will I not go 
there? menjadi won't I go there? (apakah aku tidak akan pergi 
kesana?). 


I will not be a student 

Aku tidak akan menjadi seorang pelajar 
You will not be a teacher 

Kau tidak akan menjadi seorang guru 


Hewill not be a dentist 


-24- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Dia tidak akan menjadi dokter gigi 
She will not be a nurse 

Dia tidak akan menjadi perawat 
It will not be a toy 

Ini tidak akan menjadi mainan 
They will not be sailors 

Mereka tidak akan menjadi pelaut 
We will not be students 


Kami tidak akan menjadi pelajar 


I will not be happy 
Aku tidak akan senang 
You will not be curious 
Kamu tidak akan penasaran 
He will not be angry 
Dia tidak akan marah 
She will not be sad 
Dia tidak akan sedih 
It will not be difficult 
Ini tidak akan sulit 
They will not be hungry 
Mereka tidak akan lapar 


We will not be thirsty 
2 95 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Kita tidak akan kehausan 


Subject + Will/Shall not + Infinitive 


I will not go there 
Aku tidak akan pergi kesana 
You will not do that 
Kau tidak akan melakukan itu 
He will not deliver this package 
Dia tidak akan mengirim paket ini 
She will not choose that 
Dia tidak akan memilih itu 
This dog will not bite you 
Anjing ini tidak akan menggigitmu 
Bambang and Andin will not come here 
Bambang dan Andin tidak akan datang kesini 
We will not leave you 


Kami tidak akan pergi meninggalkanmu 


3. Question 


Will/Shall + Subject + be 


-26- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Will be a student? 

Apakah aku akan menjadi seorang pelajar? 
Will you be a teacher? 

Apakah kau akan menjadi seorang guru? 
Will he be a dentist? 

Apakah dia akan menjadi dokter gigi? 
Will she be a nurse? 

Apakah dia akan menjadi perawat? 
Will it be a toy? 

Apakah ini akan meniadi mainan? 
VVill they be sailors? 

Apakah mereka akan meniadi pelaut? 
VVill vve be students? 


Apakah kami akan menjadi pelajar? 


Will 1 be happy? 
Apakah aku akan senang? 
VVill you be curious? 
Apakah kamu akan penasaran? 
VVill he be angry? 
Apakah dia akan marah? 
VVill she be sad? 


Apakah dia akan sedih? 
-27- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Will it be difficult? 

Apakah ini akan sulit? 
Will they be hungry? 

Apakah mereka akan lapar? 
Will we be thirsty? 


Apakah kita akan kehausan? 


Will/Shall + Subject + Infinitive 


Will I go there? 

Apakah aku akan pergi kesana? 
Will you work there? 

Apakah kau akan bekerja disana? 
Will he buy something? 

Apakah dia akan membeli sesuatu? 
Will she teach again? 

Apakah dia akan mengajar lagi? 
Will that dog bark again? 

Apakah anjing itu akan menggonggong lagi? 
Will they come again? 

Apakah mereka akan datang lagi? 


Will we deliver this package? 
-28- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Apakah kami akan mengirim paket ini? 


4. Negative Question 


Will/Shall + Subject + not + be 


Will I not be a student? 


Apakah aku tidak akan menjadi seorang pelajar? 
Will you not be a teacher? 

Apakah kau tidak akan menjadi seorang guru? 
Will he not be a dentist? 

Apakah dia tidak akan menjadi dokter gigi? 
Will she not be a nurse? 

Apakah dia tidak akan menjadi perawat? 
Will it not be a toy? 

Apakah ini tidak akan menjadi mainan? 
Will they not be sailors? 

Apakah mereka tidak akan menjadi pelaut? 
Will we not be students? 


Apakah kami tidak akan menjadi pelajar? 


Will I not be happy? 


Apakah aku tidak akan senang? 
-29- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Will you not be curious? 

Apakah kamu tidak akan penasaran? 
Will he not be angry? 

Apakah dia akan marah? 
Will she not be sad? 

Apakah dia tidak akan sedih? 
Will it not be difficult? 

Apakah ini tidak akan sulit? 
Will they not be hungry? 

Apakah mereka tidak akan lapar? 
Will we not be thirsty? 


Apakah kita tidak akan kehausan? 


Will/Shall + Subject + not + Infinitive 


Will I not go there? 

Apakah aku tidak akan pergi kesana? 
Will you not work there? 

Apakah kau tidak akan bekerja disana? 
Will he not buy something? 


Apakah dia tidak akan membeli sesuatu? 


- 30 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Will she not teach again? 

Apakah dia tidak akan mengajar lagi? 
Will that dog not bark again? 

Apakah anjing itu akan menggonggong lagi? 
Will they not come again? 

Apakah mereka tidak akan datang lagi? 
Will we not deliver this package? 


Apakah kami tidak akan mengirim paket ini? 


-31- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


BAB IV 
PRESENT CONTINUOUS 


1. Positive 


Subject + To be (Present) + Infinitive (ting) 


I am driving a car 
Aku sedang mengendarai mobil 
You are reading a magazine 
Kamu sedang membaca majalah 
He is working on it 
Dia sedang mengerjakannya 
She is doing it right now 
Dia sedang melakukannya sekarang 
That dog is barking loudly 
Anjing itu sedang menggonggong dengan keras 
Andin and Bambang are running on the hall 
Andin dan Bambang sedang berlari di lorong 
We are going home 


Kami (kita) sedang/akan pulang ke rumah 


- 32 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


2. Negative 


Subject + To be (Present) + not + Infinitive (ting) 


I am not driving a car 
Aku tidak sedang mengendarai mobil 
You are not reading a newspaper 
Kamu tidak sedang membaca koran 
He is not working on it 
Dia tidak sedang mengerjakannya 
She is not doing her homework 
Dia tidak sedang mengerjakan PR 
That cat is not eating its food 
Kucing itu tidak sedang memakan makanannya 
They are not doing something bad 
Mereka tidak sedang melakukan hal yang buruk 
We are not going home 


Kami (kita) tidak sedang/akan pulang ke rumah 


3. Question 


To be (Present) + Subject + Infinitive (+ing) 


-33- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Am 1 driving a car? 

Apakah aku sedang mengendarai mobil? 
Are you reading an article? 

Apakah kamu sedang membaca artikel? 
Is he vvorking on it right novv? 

Apakah dia sedang mengerjakannya sekarang? 
Is Andin doing her homework? 

Apakah Andin sedang mengerjakan PR? 
Is your dog eating right now? 

Apakah anjingmu sekarang sedang makan? 
Are they doing something suspicious? 

Apakah mereka sedang melakukan hal mencurigakan? 
Are we going home? 


Apakah kami (kita) sedang/akan pulang ke rumah? 


4. Negative Question 


To be (Present) + Subject + not + Infinitive (ting) 


Am I not riding a bike? 
Apakah aku tidak sedang mengendarai motor? 


Are you not holding a cell phone? 


- 34 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Apakah kamu tidak sedang memegang ponsel? 
Is he not working on it right now? 

Apakah dia tidak sedang mengerjakannya sekarang? 
Is Bambang not doing his homework? 

Apakah Bambang tidak sedang mengerjakan PR? 
Is your dog not eating right now? 

Apakah anjingmu sekarang tidak sedang makan? 
Are they not playing together? 

Apakah mereka tidak sedang bermain bersama? 
Are we not going home? 


Apakah kita tidak sedang/akan pulang ke rumah? 


Tambahan 


Dengan suatu pola tertentu bentuk Present Continuous dapat pula 
digunakan untuk membuat kalimat yang mengandung makna 
waktu yang sama dengan kalimat pada bentuk Simple Future. 
Kalimat ini dibentuk dengan pola utama going z to infinitive. 


I am going to? be a student 
Aku akan menjadi seorang pelajar 


You are not going to be sick 


3 Dalam bentuk informal, going to sering dikontraksi menjadi gonna. Misalnya pada 
kalimat, I’m gonna be a teacher (Aku akan menjadi guru), You're not gonna like this 
(Kau tidak akan menyukai ini), Is she gonna be sad? (Apakah dia akan sedih?) dan Are 
they not gonna read this? (Apakah mereka tidak akan membaca ini?). 


-35- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Kamu tidak akan sakit 
Is he going to be a doctor? 
Apakah dia akan menjadi dokter? 
Are they not going to be angry? 
Apakah mereka tidak akan marah? 
Tam going to go 
Aku akan pergi 
You are not going to work there 
Kamu tidak akan bekerja disana 
Is she going to buy something? 
Apakah dia akan membeli sesuatu? 
Are we not going to come again? 


Apakah kita tidak akan datang lagi? 


- 36- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


BAB V 
PRESENT PERFECT 


1. Positive 


Subject + have/has + been 


Pada pola ini, untuk I, you, they dan we menggunakan have. 
Sedangkan untuk he, she dan it menggunakan has. 


I have been there 
Aku pernah kesana 
You have been a teacher for tvvo years 
Kamu meniadi guru selama dua tahun 
He has been really sick lately 
Dia sangat sakit akhir-akhir ini 
She has been to that place tvvice 
Dia sudah pernah ke tempat itu dua kali 
It has been so hot recently 
Akhir-akhir ini sangat panas 
They have been friends for many years 
Mereka sudah berteman selama bertahun-tahun 
VVe have been so busy lately 


Kami sangat sibuk belakangan ini 


-37- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Subject + Have/Has + Verb (Past Participle) 


Pada pola ini, untuk I, you, they dan we menggunakan have. 
Sedangkan untuk he, she dan it menggunakan has. 


I have lived here for six years 

Aku tinggal disini selama enam tahun 
You have lived there since two years ago 

Kamu tinggal disana sejak dua tahun lalu 
He has lost his book 

Dia telah kehilangan bukunya 
She has found Bambang's book 

Dia telah menemukan bukunya Bambang 
Your cat has eaten its food 

Kucingmu sudah makan makanannya 
They have already paid the electric bill 

Mereka sudah membayar tagihan listrik 
We have just seen them 


Kami baru saja melihat mereka 


2. Negative 


Subject + have/has + not + been 


- 38 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Pada pola ini, untuk I, you, they dan we menggunakan have. 
Sedangkan untuk he, she dan it menggunakan has. 


I have not been there 
Aku belum pernah kesana 
You have not been a teacher for two years 
Kamu belum menjadi guru selama dua tahun 
He has not been really sick lately 
Dia belum sangat sakit akhir-akhir ini 
She has not been to that place twice 
Dia belum pernah ke tempat itu dua kali 
The weather has not been too hot yet 
Cuaca belum mulai terlalu panas 
They have not been friends 
Mereka belum berteman 
We have not been busy yet 


Kami belum mulai sibuk 


Subject + Have/Has + not + Verb (Past Participle) 


Pada pola ini, untuk J, you, they dan we menggunakan have. 
Sedangkan untuk he, she dan it menggunakan has. 


-39- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


I have not lived here for six years 

Aku belum tinggal disini selama enam tahun 
You have not lived there since tvvo years ago 

Kamu tidak tinggal disana sejak dua tahun lalu 
He has not lost his book 

Dia belum kehilangan bukunya 
She has not found Bambang's book 

Dia belum menemukan bukunya Bambang 
Your cat has not eaten its food yet 

Kucingmu belum memakan makanannya 
They have not paid the electric bill 

Mereka belum membayar tagihan listrik 
We have not seen them 


Kami belum melihat mereka 


3. Question 


Have/has + Subject + been 


Have 1 been there? 
Apakah aku pernah kesana? 
Have you been a teacher for two years? 
Apakah kamu sudah menjadi guru selama dua tahun? 


Has he been really sick lately? 
- 40 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Apakah dia sangat sakit akhir-akhir ini? 
Has she been to that place twice? 
Apakah dia sudah pernah ke tempat itu dua kali? 
Has it been so hot recently? 
Apakah akhir-akhir ini jadi sangat panas? 
Have they been friends for a long time ago? 
Apakah mereka sudah berteman sejak lama? 
Have we been so busy lately? 


Apakah kami jadi sangat sibuk belakangan ini? 


Have/Has + Subject + Verb (Past Participle) 


Pada pola ini, untuk J, you, they dan we menggunakan have. 
Sedangkan untuk he, she dan it menggunakan has. 


Have I lived here for six years? 

Apakah aku sudah tinggal disini selama enam tahun? 
Have you lived there since two years ago? 

Apakah kamu tinggal disana sejak dua tahun lalu? 
Has he lost his book? 

Apakah dia telah kehilangan bukunya? 
Has she found Bambang's book? 


Apakah dia sudah menemukan bukunya Bambang? 


-41- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Has your cat eaten its food? 

Apakah kucingmu sudah memakan makanannya? 
Have they paid the electric bill? 

Apakah mereka sudah membayar tagihan listrik? 
Have we just seen them? 


Apakah kita baru saja melihat mereka? 


4. Negative Question 


Have/has + Subject + not + been 


Have 1 not been there? 


Belum pernahkah aku kesana? 
Have you not been a teacher for two years? 
Belum pernahkah kau menjadi guru selama dua tahun? 
Has he not been really sick lately? 
Apakah dia belum sangat sakit akhir-akhir ini? 
Has she not been to that place twice? 
Belum pernahkah dia ke tempat itu dua kali? 
Has it not been so hot recently? 
Tidakkah akhir-akhir ini jadi sangat panas? 
Have they not been friends for a long time ago? 


Bukankah mereka sudah berteman sejak lama? 


-42 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Have we not been so busy lately? 


Belumkah kita jadi sangat sibuk belakangan ini? 


Have/Has + Subject + not + Verb (Past Participle) 


Have 1 not lived here for six years? 

Apakah aku belum tinggal disini selama enam tahun? 
Have you not lived there since two years ago? 

Apakah kau belum tinggal disana sejak dua tahun lalu? 
Has he not lost his book yet? 

Apakah dia belum kehilangan bukunya? 
Has she not found Bambang’s book? 

Apakah dia belum menemukan bukunya Bambang? 
Has your cat not eaten its food? 

Apakah kucingmu belum memakan makanannya? 
Have they not paid the electric bill? 

Apakah mereka belum membayar tagihan listrik? 
Have we not seen them before? 


Apakah kita belum pernah melihat mereka sebelumnya? 


- 43 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI 


TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


BAB VI 


VOCABULARY 


Noun (Kata Benda) 


A. Countable Noun (kata benda yang dapat dihitung) 


SINGULAR (TUNGGAL) PLURAL (JAMAK) 

Ant Ants 
(Semut) 

Bear Bears 
(Beruang) 

Cat Cats 
(Kucing) 

Car Cars 
(Mobil) 

Chair Chairs 
(Kursi) 

Coach Coaches 
(Pelatih) 

Fly Flies 
(Lalat) 

Roach Roaches 
(Kecoa) 

Tree Trees 
(Pohon) 

Country Countries 
(Negara) 

Map Maps 
(Peta) 

Door Doors 
(Pintu) 

Judge Judges 
(Hakim) 


- 44 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


B. Uncountable/Non-Count Noun (kata benda yang tidak dapat 
dihitung) 


Air 
(Udara) 
Sand 
(Pasir) 
Foam 
(Busa) 
Fire 
(Api) 
Water 
(Air) 
Liquid 
(Cairan) 
Sugar 
(Gula) 
Salt 
(Garam) 
Smoke 
(Asap) 
Fog 
(Kabut) 
Mud 
(Lumpur) 
Ooze 
(Lendir) 
Mucus 
(Ingus) 
Lava 
(Lahar) 
Soup 
(Sop) 
Chocolate 
(Coklat) 


- 45 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI 


Adjective (Kata Sifat) 


TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Happy 
(Senang/Gembira) 


Joyful 
(Gembira) 
Sad 
(Sedih) 
Angry 
(Marah) 
Mad 
(Marah/Gila) 
Crazy 
(Gila) 
Demented 
(Gila) 
Smart 
(Pintar) 
Stupid 
(Bodoh) 
Clever 
(Cerdas) 
Ugly 
(Jelek) 
Pretty 
(Cantik) 
Beautiful 
(Indah/Cantik) 
Handsome 
(Ganteng) 
Gorgeous10 
(Cakep) 


Rough 
(Keras/ Kasar) 
Tough 
(Keras/Kuat) 
Smooth 
(Halus/Lembut) 
Harsh 
(Kasar/Keras) 
Hard 
(Keras/Sulit) 
Difficult 
(Sulit) 
Easy 
(Mudah) 
Different 
(Berbeda) 
Same 
(Sama) 
Confused 
(Bingung) 
Diligent 
(Rajin) 
Lazy 
(Malas) 
Strong 
(Kuat) 
Weak 
(Lemah) 
Clumsy 
(Ceroboh) 


10 Bisa digunakan untuk lelaki maupun perempuan. 


- 46 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI 


Verb (Kata Kerja) 


A. Regular Verb (kata kerja beraturan) 


TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE 

Punch Punched Punched 
(Meninju) 

Kick Kicked Kicked 
(Menendang) 

Terminate Terminated Terminated 
(Memusnahkan) 

Delete Deleted Deleted 
(Menghapus) 

Erase Erased Erased 
(Menghapus) 

Cook Cooked Cooked 
(Memasak) 

Fry Fried Fried 
(Menggoreng) 

Boil Boiled Boiled 
(Merebus) 

Try Tried Tried 
(Mencoba) 

Push Pushed Pushed 
(Mendorong) 

Pull Pulled Pulled 
(Menarik) 

Invite Invited Invited 
(Mengundang) 

Accept Accepted Accepted 
(Menerima) 

Walk Walked Walked 
(Berjalan) 

Talk Talked Talked 
(Berbicara) 


- 47 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


B. Irregular Verb (kata kerja yang tidak beraturan) 


INFINITIVE PAST PAST 
PARTICIPLE 

Go Went Gone 
(Pergi) 

Put Put Put 
(Meletakkan) 

Hit Hit Hit 
(Memukul) 

Speak Spoke Spoken 
(Berbicara) 

Fly Flew Flown 
(Terbang) 

Blow Blew Blown 
(Meniup) 

Drink Drank Drunk 
(Minum) 

Eat Ate Eaten 
(Makan) 

Write Wrote Written 
(Menulis) 

Read Read?! Read!2 
(Membaca) 

Do Did Done 
(Melakukan) 

Have/Has Had Had 
(Memiliki) 

Know Knew Known 
(Mengetahui) 

Run Run Run 


11 Meski ejaannya sama dengan bentuk infinitive, kata read dalam bentuk past 
diucapkan seperti mengucapkan kata red (merah). 

12 Pengucapannya sama dengan pengucapan saat bentuk past, yaitu diucapkan 
seperti mengucapkan kata red (merah). 


- 48 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI 


TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


(Berlari) 
See 
(Melihat) 
Pay 
(Membayar) 
Buy 
(Membeli) 
Sell 
(Menjual) 

Lose 
(Kehilangan/Kalah) 
Find 

(Menemukan) 
Bring 

(Membawa) 

Send 
(Mengirim) 

Teach 

(Mengajar) 

Hide 
(Menyembunyikan/Sembunyi) 
Get 

(Mendapatkan) 

Tell 
(Memberitahukan) 
Shoot 

(Menembak) 

Feel 
(Merasakan) 
Give 
(Memberi) 
Stand 

(Berdiri) 
Understand 

(Mengerti) 


Savv 
Paid 
Bought 
Sold 
Lost 
Found 
Brought 
Sent 
Taught 
Hid 
Got 
Told 
Shot 
Felt 
Gave 
Stood 


Understood 


Seen 
Paid 
Bought 
Sold 
Lost 
Found 
Brought 
Sent 
Taught 
Hidden 
Got 
Told 
Shot 
Felt 
Given 
Stood 


Understood 


13 Dalam American English bentuk past participle dari kata get adalah gotten. 


- 49 - 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI 


TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Hear Heard 
(mendengar) 

Overhear Overheard 
(Tidak sengaja mendengar) 

Say Said 
(Mengatakan) 

Cut Cut 
(Memotong) 

Forget Forgot 
(Lupa) 

Come Came 
(Datang) 

Begin Began 
(Mulai) 

Spread Spread 
(Menyebarkan) 

Leave Left 
(Meninggalkan) 

Keep Kept 
(Menyimpan) 

Freeze Froze 
(Membeku) 

Build Built 
(Membangun) 

Mean Meant 
(Bermaksud/Berarti) 

Make Made 
(Membuat) 

Meet Met 
(Bertemu) 

Sit Sat 
(Duduk) 

Think Thought 
(Berpikir) 

Slay Slew 
(Membantai) 

Steal Stole 
(Mencuri) 


Heard 
Overheard 
Said 

Cut 
Forgotten 
Come 
Begun 
Spread 
Left 

Kept 
Frozen 
Built 
Meant 
Made 

Met 

Sat 
Thought 
Slain 


Stolen 


-50- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI 


TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


BAB VII 


CONTRACTION 
Iam not Fm not 
You are not You're not/You aren”t 
He is not He”s not/He isn't 
She is not She”s not/She isn”t 
It is not It’s not/It isn’t 
They are not They’re not/They aren”t 
VVe are not We're not/ We aren”t 
Am I not Aren't I 
Are you not Aren’t you 
Is he not Isn”t he 
Is she not Isn't she 
Is it not Isn't it 
Are they not Aren”t they 
Are we not Aren”t we 
I was not I wasn’t 
You were not You're not/You weren't 
He was not He’s not/He wasn’t 
She was not She’s not/She wasn’t 
It was not It’s not/It wasn’t 


They were not 
We were not 


Was I not 
Were you not 
Was he not 
Was she not 
Was it not 
Were they not 
Were we not 


I will/I shall 


They’re not/They weren't 
We're not/We weren't 


Wasn't I 
Weren't you 
Wasn't he 
Wasn't she 
Wasn't it 
Weren't they 
VVeren”t we 


PI 


-51- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI 


TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


You will/You shall 
He vvill/He shall 

She vvill/She shall 

It will /It Shall 

They vvill/They shall 
VVe vvill/VVe shall 


I will not 
You will not 
He will not 
She will not 
It will not 
They will not 
We will not 


I shall not 
You shall not 
He shall not 
She shall not 
It shall not 
They shall not 
We shall not 


Will I not 
Will you not 
Will he not 
Will she not 
Will it not 
Will they not 
Will we not 


Shall I not 
Shall you not 
Shall he not 
Shall she not 
Shall it not 
Shall they not 
Shall we not 


You'll 
He'll 
She'll 
It'll 
They'll 
We'll 


I won't 
You won't 
He vvon”t 
She won't 
It vvon”t 
They won't 
We won't 


I shan’t 
You shan't 
He shan’t 
She shan’t 
It shan’t 
They shan’t 
We shan’t 


Won't I 
Won't you 
Won't he 
Won't she 
Won't it 
Won't they 
Won't we 


Shan’t I 
Shan’t you 
Shan’t he 
Shan’t she 
Shan’t it 
Shan’t they 
Shan’t we 


-52- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI 


TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


I have not 
You have not 
He has not 
She has not 

It has not 
They have not 
VVe have not 


Have I not 
Have you not 
Has he not 
Has she not 
Has it not 
Have they not 
Have we not 


I’ve not/I haven't 

You’ve not/You haven't 
He’s not/He hasn’t 

She’s not/She hasn’t 

It’s not/It hasn’t 

They’ve not/They haven’t 
We've not/We haven”t 


Haven't I 
Haven't you 
Hasn’t he 
Hasn’t she 
Hasn’t it 
Haven't they 
Haven’t we 


-53- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


BAB VIII 
PASSIVE SENTENCE 


Present Simple (Subject + am/is/are + past participle) 
- This cell phone is used everyday 


Ponsel ini digunakan setiap hari 


Past Simple (Subject + was/were + past participle) 
- His car was stolen last week 


Minggu lalu mobilnya dicuri 


Future Simple (Subject + will/shall be + past participle) 
- They will be punished tomorrow 


Besok mereka akan dihukum 


Present Continuous (Subject + am/is/are being + past participle) 
- That toy is being played 


Mainan itu sedang dimainkan 


Present Perfect (Subject + have/has been + past participle) 
- My computer has just been fixed 


Komputerku baru saja diperbaiki 


-54- 


MUHAMMAD AGUNG RIYADI TENSES DASAR BAHASA INGGRIS YANG HARUS DIKUASAI 


Pada kalimat pasif, doer (pelaku) tidak terlalu ditekankan. 
Sehingga tanpa adanya doer pun kalimat pasif dapat dibentuk, 
seperti pada contoh-contoh kalimat diatas. 


Kalimat pasif dengan menyertakan doer dapat dilihat pada 
contoh-contoh dibawah ini. 


This cell phone is used everyday by me 


Ponsel ini digunakan setiap hari oleh saya 


His car was bought last week by someone 


Minggu lalu mobilnya dibeli oleh seseorang 


They will be punished tomorrow by their teacher 


Besok mereka akan dihukum oleh guru mereka 


That toy is being played by a kid 


Mainan itu sedang dimainkan oleh seorang anak kecil 


The machine has just been fixed by a technician 


Mesin itu baru saja diperbaiki oleh seorang teknisi 


- 55 - 


